TUTORIAL ACCORDION 

WALLET 




Source : umiftdh.com 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



kalo soal nama sih ikut2an pendahulu saja„,mungkin karena bentuknya mirip alat 
musik yg cara memainkannya diulur tekan 



Kita siapkan bahannya dulu yaaaa„,mohon maaf sy pakai ukuran inchi karena 
peralatan potong yg saya punya dim inchi„,teman2 bisa mengkonversikan ke cm 
dikalikan dengan 2,54„,sekalian mengingat pelajaran jaman SD dulu bahwa 1 inchi 
atau 1" = 2,54 cm H 



a. kain : 



2 lembar kain ukuran 9" x 11,5" utk outer (bagian luar) dan lining (bagian dim) (A) 
2 lembar kain ukuran 9" x 8" (untuk kantung yg nempel pada lining kiri/kanan) (B) 



2 lembar kain ukuran 7" x 8" (untuk pengikat kantung2) (C) 



1 lembar kain ukuran 7,5" x 8" (untuk salah satu sekat) (D) 



4 lembar kain ukuran 9" x 4,5" (untuk selipan kartu) (E) 



4 lembar kain ukuran 7,5" x 4,5" (untuk kantung bersleting)(F) 



I 



^^^^ 




tambahan catatan : 

- ada selisih ukuran 1" antara kain dan staplek kecuali untuk D dan F, hal ini sy 
maksudkan untuk mempermudah saat menjahit nantinya, biar gak terlalu tebal saat 
jahit bertumpuk„,khusus D dan F, nantinya tidak disatukan dengan bodi 
dompet/jahit terpisah 

- lebar F juga dibedakan dari kantung lain (yg lain lebar 4 M , E=4,5 M ) karena 
kampuhnya di atas (tempat sleting nempel) dan di bawah (lipatan untuk 
merapihkan) 



^^^^ 



Saatnya menjahit : 

- rapihkan bagian bawah kantung dan sekat (kecuali tempat selipan uang dan 
kantung bersleting) dengan cara mengelim/menjahitnya 



I 





r 



^^^^^^^^^^^^^ 




^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



salah 1 kain C sdh tersambung pada D dan F„„jahit kain C yang lain pada tepi D 
dan F yang masih lepas, sehingga menjadi seperti ini 




Kita tinggalkan sejenak bagian tadi, sekarang kita pasangkan B dan B ? (yang sudah 
terpasang selipan kartu) pada A ? (lining) 

beri jarak kurang lebih 3 cm dr tepi, jahit kanan kirinya 




[ 



^^^^^ 




selanjutnya pasang rangkaian C, D, F pada rangkaian A, B, E,„nempelnya pada 
bagian berkartu ya teman2, jahit tepi C pada tepi kanan/kiri B 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



hasilny^ 




- sekarang siapkan outer 



pasang rits seperti pada gambar, posisi luar rits ketemu dengan kain bagus, jahit di 
ujung rits 



oh iya ujung2 kain dipotong lengkung spt ini ya„,maaf kelupaan 



kemudian jahit rits mengelilingi kain,„pelan2 saja dengan jarak kampuh yang 
konstan, baik di jahitan lurus maupun harus belok/lengkung 



! 



dirapihkan lagi sehingga hasilnya lebih oke 




saatnya menyambung bagian luar dan dalam, perhatikan posisinya seperti 
ini„,bagian tepi nya disatukan 



! 



jahit setengah lingkaran, pada bagian yg berkantung (kartu),„hasilnya, separo 
terbuka seperti ini (maaf kalau fotonya minim) km agak tebal jadi hams konsentrasi 



ke jahitan 




! 



jahit setengah lingkaran lagi hanya pada tepi atas, karena kanan kiri nantinya akan 
disambung dengan ? tangan ? accordion 1 lagi yang belum terikat + buat lubang 
pembalikan 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



sekarang saatnya jahit tangan 





alhamdulillah sudah jadi, sebaiknya disetrika biar rapih dan dicoba diisi,„apa saja 
yang bisa masuk kesitu,„tapi jangan lupa mengosongkannya lagi apabila dompet ini 
akan diberikan/pesanan seseorang © 



